4 | A : 


> 
LITERASI DALAM q i 


KONSEP BUMI & 
ANTARIKSA 
SER Abk NOMENANYA 


BUMI 


Bumi adalah planet ke 3 dari Matahari 
dan merupakan satu-satunya planet tata 
Surya yang diketahui dihuni oleh .. 


makhluk hidup. 7 
Bumi adalah planet berbatu yang mengorbit Matahari pada 


jarak kira-kira 150 juta km. Bumi memiliki atmosfer yang kaya 
akan nitrogen dan oksigen dam permukaannya sebagian besar 
ditutupi oleh air cair. planet ini memiliki satu satelit alami, 


«b nét (BAsiklopedia Britannica. 2024) 


= - 


-— ——— o 
x 


Biosfer adalah istilah yang 
digunakan untuk 
menggambarkan seluruh area 
bumi dimana kehidupan ada, 
| termasuk atmosfer. hidrosfer 

n dan litosfer, serta semua 


7 Atmosphere - Air 


bentuk kehidupan yang ada di 
dalamnya. 


BIOSPHERE ὧν 


a ca cm o a, 
— -— = = 


P s 
"d 


ν 


t. 


Hvdrosphere - Water 


= 
~ -e a m e e ^ 


STRUKTUR 


Oceanic Crust 
R E ma Γ Ti 
m ZETA ΒΗΓ! ή Ἔ 


NU alie Crust 


- AR ni 
KA "E itil Bu mi, ki ra 


ms 
CM Upper Mantle 
- . E d à i 
επι Id-87) ma i m Mantle 
12 b m 


Int dalan sr co 


b Core 


.— Inner Core 
keru bur Bun 


e Kerak Bumi (Kerak benua dan kerak samudra) 


* Mantel Bumi (Litosfer, Astenofer, Upper Mantel, Lower 
mantel) T 


e Inti Luar L 
e Inti Dalam 


NA Y 5: x Atmosfer adalah lapisan 
- THE EARTH”S ATMOSPHERE ' gas yang melingkupi 
5 2 l —575—..- | .. planet atau benda 
| | | | lainnya. di bumi 
THERMOSPHERE : | T atmosfer terdiri dari 
campuran gas-gas 
seperti nitrogen, 
oksigen, argon,dan.” ... 


karbon dioksida... 
bersama-samagélengan - 


uap air dan x 
partikel seperti debu dan 


aerosol. | 


-ᾱ- 


EXOSPHERE 


“€ d Tujuan atmosfer : menjaga kehidupan, perlindungan 
“4 radiasi, pengaturan suhu, transfortasi cuaca dan air. 
7 


Hydrosphere 


Clouds 


= 


Rain x 
water. — x | 
μα" l 
a " ı 


— “x ^" eT 


Water vapor 


^, 
nt 
Uptake J 

© 

— 

= 

X 


Collection 


Surface Water 


Ground Water .——m"m 


ος 
LLI 
LL. 
7" 
O 
α΄ 
= 
I 
4 


NR 


/ 
4 
e 


ANTARIKSA: - 


(KBBI) Arti antariksa adalah bagian alam 
semesta yang berada di luar atmosfer e 
Bumi. 


Antariksa adalah wilayah di luar atmosfer Bumi yang meliputi ruang 
angkasa di sekitar pelanet, bintang, dan galaksi. secara lebih teknis, 


# antariksa dimulai di luar atmosfer bumi dan berlanjut hingga batas 


uu. alam semesta yang dikenal. 


GALAKSI 


galaksi adalah struktur 
kosmis terbesar yang 
terdiri dari jutaan hingga 
trillunan bintang, serta 
gas, debu dan materi 
gelap yang terikat oleh 
gravitası. 


BINTANG 


Bintang @ objek langit 
yang bersinar sendiri 
karena reaksi nuklir di 
intinya. mereka tersebar 
di seluruh antariksa, 
membentuk bagian dari 
galaksi-galaksi yang 
= 


TATA SURYA ^ 


Tata Surya adalah kumpulan 
benda langit yang terdiri atas 
sebuah bintang yang disebut 


matahari dan semua objek 
yang terikat oleh gaya 
gravitasinya. 


Macam-macam planet tata 

surya adalah : Merkurius, 
Venus, Bumi, Mars, Jupiter, 
s Saturnus, Uranus, Neptunus, 


Asteroid adalah benda angkasa 
yang berupa pecahan kecil-kecil. 
Asteroid bergerak mengelilingi 
matahari. Pecahan-pecahan 
tersebut berupa batu yang 
berbentuk tidak beraturan. 


a 
B ] 


meteoroid mendapat 
tarikan dari planet dan 
bergesekan dengan 
atmosfer, terbentuklah 
meteor dengan pijar 
panasnya. 


Dilansir laman resmi NASA, 
komet adalah benda langit 
berbentuk es beku yang 
terdiri dari debu, batu, dan 
gas yang tersisa dari 
pembentukan tata surya. 


FENOMENA BUMI DAN d 
ANTARIKSA ~ 


Letusan gunung 
berapi 


Letusan gunung berapi 
merupakan salah satu 
fenomena alam yang paling E 
dahsyat dan menakjubkan. / 5 
Fenomena ini terjadi ketika ' : 
material panas dan bertekanan : 1 
tinggi dari dalam bumi, seperti : | 
magma, gas, dan abu vulkanik: ` : 
dipaksa keluar melalui celah `^. 
atau kawah gunung berapi. ' 


Continental crust 


5) 


Mantle 


GERHANA MATAHARI & 
se BULAN 


Gerhana matahari terjadi ketika 
bulan berada di antara matahari dan 
bumi, sehingga menghalangi cahaya 
matahari yang akan mencapal bumi. 

Fenomena ini hanya dapat terjadi 
pada saat bulan baru, ketika sisi 
bulan yang menghadap bumi tidak 
terkena cahaya matahari.| 


Gerhana Bulan 


Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, 
sehingga menghalangi cahaya matahari yang akan mencapai bulan. 

Fenomena ini hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama, ketika seluruh 

permukaan bulan menghadap bumi dan terkena cahaya matahari. 


Pernahkah Anda membayangkan 


Auroras langit malam dipenuhi dengan 
- Aurora Borealis- northern hemisphere; cahaya vvarna-vvarni yang menari- 


Aurora Australis- southern hemisphere nari? Itulah yang dinamakan Aurora 
| Borealis, atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan "Cahaya Utara," 
dan Aurora Australis, yang dijuluki 
"Cahaya Selatan." Keduanya 
merupakan fenomena alam yang 
menakjubkan dan terjadi di wilayah 


kutub Bumi.i P4 


Aurora Australis 


